^^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C# 


[Lecture Note Pertemuan ke - 14] 
(Prosedur & Fungsi) 


Ng Poi Wong, 2019, Sesi 7: Prosedur & Fungsi, Lecture Notes, Pengantar Pemrograman C# 
(IF0054), SIMIKMikroskil Medan, Dikirimkan 02 September2019. 

Capaian MK: Mahasiswa mampu meneiapkan sub rutin 








*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -14) 


DAF1ARI SI PEMJ ELASAN SLIDE 


Slide 3 s/d 5 [Prosedur & Fungsi] .2 

Slide 6 s/d 8 [Ruang Lingkup Variabel] .3 

Slide 9 s/d 11 [Parameter].4 

Slide 12 s/d 14 [Parameter]. 5 

Slide 15 s/d 22 [Parameter Value & Reference] .6 

Slide 23 & 24 [Parameter Optional].8 

Slide 25 s/d 28 [Fungsi Struct] .9 

Slide 29 s/d 34 [Fungsi Overloading].10 

Slide 35 s/d 39 [Class Math] .11 


1 













*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-3 s/d 5 


[Slide 3] 

Prosedur pada C# : 

• Bersifat independen (tidak ketergantungan / berdiri sendiri / mandiri], dimana tidak memerlukan 
bantuan perintah lain saat eksekusi prosedur tersebut. 

• Tidak mengembalikan nilai ke nama prosedur. 

[Slide 4] 

Fungsi pada C# : 

• Dapat bersifat dependen (ketergantungan] dan independen (tidak ketergantungan], dimana dapat 
diperbantukan atau tidak diperbantukan perintah lain saat eksekusi fungsi tersebut. 

• Wajib mengembalikan nilai ke Nama Fungsi dengan menggunakan perintah return. 

[Slide 5] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Terdapat 1 prosedur dengan nama Cetak. 

• Terdapat 1 fungsi dengan nama Pi, dimana nilai kembaliannya adalah bertipe float. 

• Potongan kode program pada Main : 

Cetak(); -> Memanggil prosedur Cetak, dimana prosedur bersifat independen, yakni tidak 
tergantung pada perintah lain. 

Console.WriteLine("nilai Pi = {0 }", Pi()); 

-> Memanggil fungsi Pi, dimana fungsi bersifat dependen, yakni tergantung pada perintah lain. 
Pada baris kode program ini, fungsi Pi tergantung pada perintah Console.WriteLine, 
dimana nilai kembalian dari fungsi Pi akan langsung ditampilkan dengan perintah 
Console.WriteLine. 


2 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-6 s/d 8 


[Slide 6] 

> Variabel Lokal: 

• Variabel yang dideklarasi di dalam prosedur atau fungsi. 

• Variabel hanya dikenal oleh prosedur atau fungsi yang mendeklarasikan variabel tersebut. 

> Variabel Global: 

• Variabel yang dideklarasi di luar dari semua prosedur atau fungsi, dan di dalam Class Program. 

• Variabel dapat dikenal oleh semua prosedur atau fungsi. 

• Apabila terdapat kasus nama variabel sama antara variabel Lokal dan Global di dalam suatu 
Prosedur atau Fungsi, maka untuk memanggil variabel Global adalah dengan diawali 

Program.cnama variabel Global>. 

[Slide 7 & 8] 

> Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

static int x = 10; -> Merupakan variabel Global, dapat dikenali lintas 

prosedur dan fungsi. 

string pesan = "Welcome C#.NET"; -> Deklarasi dari dalam prosedur void Main, 

merupakan variabel Lokal yang hanya dapat 

dikenali oleh prosedur void Main itu sendiri. 

string pesan = "Hello World"; -> Deklarasi dari dalam prosedur void Cetak, 

merupakan variabel Lokal yang hanya dapat 

dikenali oleh prosedur void Cetak itu sendiri. 

> Contoh lain apabila terdapat variabel lokal dan global dengan nama variabel yang sama : 

class Program { 
static int x = 20; 
static void CetakQ { 
int x = 10; 

Console. WriteLine(x); -> Bernilai 10, karena memanggil variabel lokal 

Console.WriteLine(Program.x); -> Bernilai 20, karena memanggil variabel global 

> 

static void Main(string[] args) { 
int x = 30; 

CetakQ; 

Console. WriteLine(x); -> Bernilai 30, karena memanggil variabel lokal 

Console.ReadKey(); 

> 

> 


3 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Fertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-9 s/d 11 


[Slide 9] 

> Parameter digunakan sebagai variabel yang menerima nilai dari luar prosedur/fungsi untuk diproses di 
dalam prosedur/fungsi. 

> Jumlah parameter yang bisa diset pada prosedur/fungsi adalah tidak dibatasi. 

[Slide 10 & 11] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Terdapat 1 prosedur "Cetak” memiliki 2 parameter, yakni pesan bertipe string dan warna bertipe 
ConsoleColor. 

• Terdapat 1 fungsi "Total" yang mengembalikan tipe data long memiliki 3 parameter, yakni a, b, dan c dengan 
masing-masing bertipe int. 

• Pada Main Program, dipanggil: 

o Prosedur "Cetak” dengan nilai parameter pesan = "Welcome C#.NET" dan warna = 
ConsoleColor.Yellow. 

o Fungsi "Total” dengan nilai parameter a = 10, b = 20, dan c = 30. 


4 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Pertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-12 s/d 14 


[Slide 12] 

Parameter yang digunakan selain parameter bertipe variabel dasar, dapat juga berupa Array, Struct, Enum, 
Collection, atau objek lainnya. 

[Slide 13 & 14] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Terdapat 1 fungsi "Total” yang mengembalikan tipe data long memiliki 1 parameter, yakni arr berupa 
array bertipe int. 

• Terdapat 1 fungsi "jadiArray” yang mengembalikan array bertipe int memiliki 3 parameter, yakni a, b, 
dan c dengan masing-masing bertipe int. 

• Pada Main Program, dipanggil: 

o Fungsi "jadiArray” dengan nilai parameter a = 10, b = 20, dan c = 30. 

o Fungsi "Total” dengan nilai parameter arr berupa kembalian dari fungsi "jadiArray”. 


5 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -14) 



[Slide 15] 


> Parameter ByValue : 

• Merupakan jenis parameter default dari prosedur/fungsi. 

• Nilai dari dalam parameter tidak akan di-passing keluar dari prosedur/fungsi, dimana apapun 
kondisi akhir dari nilai parameter, akan kembali menjadi nilai awal parameter setelah 
prosedur/fungsi selesai dieksekusi. 

> Parameter ByReference : 

• Menggunakan kata kunci ref atau out. 

• Nilai dari dalam parameter akan di-passing keluar dari prosedur/fungsi, dimana kondisi akhir dari 
nilai parameter akan dikembalikan keluar setelah prosedur/fungsi selesai dieksekusi. 

[Slide 16 s/d 18] 

Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Terdapat 1 prosedur "Proses” memiliki 3 parameter ByValue, yakni A dan B bertipe long, dan hasil 

bertipe float. 

• Pada Main Program: 

o Dipanggil prosedur "Proses” dengan nilai parameter A = 20 (melalui variabel x], B = 10 (melalui 
variabel y], dan hasil = 30. 

o Hasil akhir dari prosedur "Proses” sebelum keluar dari prosedur adalah nilai parameter A = 210, B 
= 55, dan hasil = 3,81818175. 

o Tetapi setelah keluar dari prosedur "Proses”, hasil akhir dari parameter A, B, dan hasil akan 
kembali menjadi nilai awal dari variabel x, y, dan hasil [tidak di-passing keluar] sebelum prosedur 
"Proses” dieksekusi, yakni variabel x = 20, y = 10, dan hasil = 30. 

[Video Ilustrasi] 

Note : Memerlukan Adobe Flash Player & Video memiliki Audio. _ 





\y \/ \> f f f Q X. St °P 



Ctfufn fl.-f'b/' 


(L- a+5; 



in 


o 




X -- 157 

y-^o; 


< 



6 






*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-15 s/d 22 


[Slide 19] 

Dari contoh kode program tersebut, apabila semua parameter pada prosedur "Proses” diubah menjadi 
parameter ByReference dengan kata kunci ref, maka : 

• Nilai awal dari parameter A = 20 (melalui variabel x], B = 10 [melalui variabel y], dan hasil = 30. 

• Hasil akhir dari prosedur "Proses” sebelum keluar dari prosedur adalah nilai parameter A = 210, B = 
55, dan hasil = 3,81818175. 

• Setelah keluar dari prosedur "Proses”, hasil akhir dari parameter A, B, dan hasil akan tetap sama 
dengan nilai akhir dari parameter A, B, dan hasil (di-passing keluar] menjadi variabel x, y, dan hasil, 
yakni variabel x = 210, y = 55, dan hasil = 3,81818175. 


[Video Ilustrasi] 

Note : Memerlukan Adobe Flash Player & Video memiliki Audio. 



16:24 d ■' « 


* 8 . .ill 31 %• 



= Recent Pages home insert 

DRAW 

view : 



\y \/^ \> \> f f + Q A 


Wt prcJu(rM a., re] inf b) 

{ 

a.- a+5; 


C^ufn 

1 


d+b; 


Mci.'h ProQr^ 

i/i t X-j y, I / 

X- I Si 

y=Ao; 

htuil - projej (l, y) / 



III o < 


[Slide 20] 

Perbedaan parameter ByReference kata kunci ref dan out adalah : 

• Dengan ref, parameter ByReference wajib memiliki suatu nilai awal dan tidak boleh bernilai NULL. 

• Dengan out, parameter ByReference opsional memiliki suatu nilai awal, sehingga boleh bernilai NULL. 

[Slide 21] 

Dari contoh kode program tersebut, parameter A dan B wajib memiliki nilai, dimana melalui variabel x dan 
y dengan nilai awal = 0. 

[Slide 22] 

Apabila pada contoh kode program sebelumnya, kata kunci ref diubah menjadi kata kunci out, maka 
parameter A dan B opsional memiliki nilai, dimana melalui variabel x dan y dengan nilai awal = NULL. 


7 







*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Fertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-23 & 24 


[Slide 23] 

Pendeklarasian parameter opsional wajib dideklarasikan setelah semua parameter yang bersifat wajib 
sudah dideklarasikan. 

[Slide 24] 

> Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan : 

• Fungsi "Tambah” yang mengembalikan tipe data long memiliki 5 parameter, yakni 2 parameter 
bersifat wajib [a dan b], dan 3 parameter bersifat opsional (c, d, dan e]. 

• Pada Main Program, dipanggil: 

o Tambah (10, 20) -> parameter a = 10, b = 20, c = 0, d = 0, e = 0 

o Tambah (10, 20, 30) -> parameter a = 10, b = 20, c = 30, d = 0, e = 0 

o Tambah (10, 20, 30, 40) -> parameter a = 10, b = 20, c = 30, d = 40, e = 0 

> Dari contoh kode program prosedur tersebut, apabila : 

• Parameter a dan b dijadikan parameter opsional, dan sisanya parameter wajib, maka akan terjadi 
Error. 

• Parameter b dan d dijadikan parameter opsional, dan sisanya parameter wajib, maka akan terjadi 
Error. 

• Semua parameter (a, b, c, d, dan e] dijadikan parameter opsional, maka tidak akan terjadi Error. 

• Hal ini dikarenakan pendeklarasian parameter harus diawali dulu dengan pendeklarasian semua 
parameter wajib dulu, baru dilanjutkan dengan pendeklarasian parameter opsional. 


8 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Pemrograman C#(Fertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-25 s/d 28 


Dari contoh kode program tersebut, dapat dijelaskan pada struktur Testing terdapat: 

> 2 variabel string bersifat public, yakni namaDepan dan namaBelakang. 

> 1 fungsi "namaLengkap” yang mengembalikan tipe data string dengan tanpa parameter. 

> 1 fungsi "namaLengkapGelar” yang mengembalikan tipe data string memiliki 1 parameter yakni gelar 
bertipe string. 

> 1 prosedur "cetakNama” dengan tanpa parameter. 

> 1 prosedur "cetakNamaGelar” dengan 1 parameter yakni gelar bertipe string. 

Contoh lain dari pemanfaatan prosedur/fungsi di dalam Struct yang menggunakan assesibility private : 
struct Testing { 
public int a , b; 
private int c; 
public float proses() { 
hitungQ; 

return (float)c / b; 

> 

private void hitungQ { 
c = a * 3; 

> 

> 

static void Main(string[] args) { 

Testing test = new TestingQ; 
test.a = 10; 
test.b = 20; 

Console.WriteLine(test.proses()); 

Console.ReadKey(); 

> 

Dari contoh kode program Struct di atas : 

> Memiliki 3 variabel, yang terdiri dari 2 variabel bersifat public, dan 1 variabel bersifat private. 

> Memiliki 1 fungsi bersifat public. 

> Memiliki 1 prosedur bersifat private. 

> Variabel dan prosedur/fungsi yang bersifat private yang ada di dalam Struct, tidak dapat diakses dari 
luar dan hanya dapat diakses oleh statement yang ada di dalam Struct itu sendiri. 


9 




*^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-29 s/d 34 


[Slide 29] 

> Fungsi Overloading berlaku untuk penulisan prosedur dan fungsi. 

> Faktor pembeda untuk Fungsi Overloading dipengaruhi oleh jumlah, tipe data, dan jenis ByVal atau 
ByReference dari parameter. 

> Faktor pembeda untuk Fungsi Overloading tidak dipengaruhi oleh tipe data nilai kembalian 
ataupun nama dari parameter. 

> Apabila terdapat 2 atau lebih prosedur/fungsi dengan jumlah parameternya berbeda, maka tipe data 
dari semua parameternya diperbolehkan untuk sama. 

> Apabila terdapat 2 atau lebih prosedur/fungsi dengan jumlah parameternya sama, maka minimal 1 
parameter diantaranya harus berbeda tipe datanya. 

[Slide 30 s/d 34] 

Dari contoh kode program tersebut, terdapat: 

• 1 fungsi "Tambah” dengan 2 parameter (int a, int b). 

• 1 fungsi "Tambah” dengan 3 parameter (int a, int b, int c). 

• 1 fungsi "Tambah” dengan 3 parameter (float a, float b, float c). 

• 1 prosedur "Tambah” dengan 3 parameter (int a, int b, ref long hasil). 

• 1 prosedur "Tambah” dengan 3 parameter (int a, int b, int c, ref long hasil). 

• 1 prosedur "Tambah” dengan 3 parameter (float a, float b, float c, ref long hasil). 

Apabila ditambahkan lagi 1 prosedur "Tambah” berikut: 
static void Tambah(ref int a, int bj int c) 

Maka fungsi tersebut dapat diterima, karena terdapat perbedaan tipe data dan jenis ByValue/ByReference 
dengan prosedur/fungsi overloading lain. 

Apabila ditambahkan lagi 1 fungsi "Tambah” berikut: 

static long Tambah(int x, int y, ref long z) 

Maka prosedur tersebut akan Error, karena prosedur tersebut sama dengan : 

static void Tambah(int a , int bj ref long hasil) 


10 





^^MIKROSKIL 


Pengantar Femrograman C#(Fertemuan ke -14) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-35 s/d 39 


[Slide 35] 

> Merupakan daftar fungsi-fungsi yang tersedia pada Class Math. 

> Nilai dari parameter fungsi Math.Asin, Math.Acos, dan Math.Atan adalah dalam satuan Radian (bukan 
Deraj at]. 

> Contoh: 

Math.Abs (-100) -> Bernilai 100 

Math.Asin (45) -> Bernilai NaN (Not a Number], dikarenakan parameter 

bukan dalam satuan Radian 

Math.Acos (45 * Math. PI / 180f) -> Bernilai 0,66745..., dimana parameter adalah 45° 

dalam satuan Radian 

Math.BigMul (1234, 5678) -> Bernilai 7006652, dihasilkan dari 1234 x 5678 

Math.Floor (12.1255439f ) Bernilai 12, dimana dibulatkan ke bawah 

[Slide 36] 

> Nilai dari parameter fungsi Math.Sin, Math.Cos, dan Math.Tan adalah dalam satuan Radian (bukan 
Deraj at). 

> Contoh: 

Math. Round (12.64555472f, 3) -> Bernilai 12,646 sesuai dengan aturan pembulatan s/d 3 

digit desimal 

Math.Round (12.64555472f) -> Bernilai 13, sama dengan fungsi Math.Ceiling 

Math.Round (12.04555472f ) -) Bernilai 12, sama dengan fungsi Math.Floor 

Math.Sin (90 * Math. PI / 180f) -) Bernilai 1, dimana parameter adalah 90(2] dalam satuan 

Radian 

long a; 

Math.DivRem (20, 3, out a) -> Mengembalikan nilai 6, dimana merupakan hasil bagi 

dari 20 / 3, sedangkan variabel a akan mengembalikan 
nilai 2, dimana merupakan sisa bagi dari 20/3 
-> Bernilai 2,99573..., dimana sama dengan logaritma 
natural 20 

-> Bernilai 1,30102..., dimana sama dengan logaritma 20 
basis 10 

-> Bernilai sama dengan di atas 
-> Bernilai -55 


Math.Log (20) 

Math.Log (20, 10) 

Math.Logl© (20) 
Math.Min (90, -55) 


[Slide 37] 

> Nilai dari parameter fungsi Math.Sinh, Math.Cosh, dan Math.Tanh adalah dalam satuan Radian (bukan 
Deraj at). 

> Contoh: 

Math.Tanh(90 * Math.PI / 180f) -> Bernilai 0,91715..., dimana parameter adalah 900 

dalam satuan Radian 

Math.Truncate(12.98998789f ) 9 Bernilai 12, sama dengan fungsi Math.Floor 


11 




